MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
dl. Rondowarsiio 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 








KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 13 September 2020/25 Muharram 1442 Brosur No. : 2020/2060/IF 


Hidup sesudah mati (07) 


Hari Giyamat (Lanjutan). 


Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya giyamat. Nabi SAW hanya 
diberitahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari giyamat. Di dalam hadits 
La 


te - 


SB aje EA Is IE IE GA Il 
Aa aa “las sisa 23 
B3 GIE 23 Ab dl A3 Y 1G LI 
Uci Ig Gd ESA IE Ol A33 ASI 
AG CA ca ADA cah Gak OI JG SOLGYI 
Gd ESL :JB AS ABI Gafis cekab abis 
BF SEKAR LE DI JB SELANI Sa 
oa In 5 1G ad 1JB Aa BG ak SE DI 


JAE ga EL Jia UE KALI AE 


LA 


o 0, “8 8 4 ana 4 2 T - AT o 4 2155 £ 
Ep Blao La, JG Se Cah II elok e C5 


AS ye DIA SN Lb SAI SUN ajh Lha an 
AS SEA 9 ON3b3 Ha Aa SIG 33 abhi 
S5 Mayat ya 


AYI Ba akang LI Ipa « SI Is sate An 
£ S3 Cegah ag JAS Lem NU Tai Ban lsg 


- 


SB (TE RUNITE HE Ih Pi 
Ae IS le ee 33 EA dea Ja ES 
AAS SB WAE SN SI Aja IR 2 SE di Is JS 

LAN plan 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Bertanyalah kalian 
kepadaku !”. Para shahabat enggan bertanya. Lalu datang seorang laki-laki, 
dia duduk pada kedua lututnya dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah Islam itu 
?”. Rasulullah SAW menjawab, “Islam ialah engkau tidak menyekutukan 
sesuatu apapun kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
berpuasa Ramadlan”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. Orang itu bertanya 
lagi, Ya Rasulullah, apakah iman itu ?”. Rasulullah SAW menjawab, “Iman 
ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, tentang 
bertemu dengan-Nya, para utusan-Nya dan beriman pada hari berbangkit, 
serta beriman kepada tagdir seluruhnya”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. 
Orang itu bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apakah ihsan itu ?”. Rasulullah SAW 
bersabda, “Ihsan ialah engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat- 
Nya. Jika engkau tidak bisa melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia selalu 


2 


melihatmu”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. Orang itu bertanya lagi, “Ya 
Rasulullah, kapankah hari giyamat terjadi ?”. Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang ditanya tentang masalah itu tidak lebih mengetahui daripada 
orang yang bertanya. Tetapi akan kuberitahukan kepadamu tanda-tandanya. 
Apabila kamu melihat ada budak perempuan melahirkan majikannya, maka itu 
merupakan sebagian dari tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang 
yang semula tidak bersandal, telanjang, tuli dan bisu (miskin dan bodoh) 
menjadi para penguasa di bumi, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila kamu 
melihat orang-orang (yang dahulunya) penggembala kambing, saling 
bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan, maka itulah 
diantara tanda-tandanya. Ada lima perkara ghaib tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah”. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, 
(yang artinya) “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang hari giyamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, 
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang 
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. 
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan 
mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenar (AS. 
Lugmaan : 34I. Kemudian orang itu bangkit (pergi). Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Panggillah dia kembali !”. Orang itu dicari-cari, tetapi para 
shahabat tidak dapat menemukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Itu 
tadi adalah Jibril, dia ingin agar kalian belajar, karena kalian tidak mau 
bertanya”. (HR. Muslim juz 1, hal. 40, no. 7| 


3G sg B up BA Is SE SE BA 
ohh Gak SI JB LA al daa 6 da es 
IE sah sn ae aa “3 wi 
(JB CI Us cai da f 

Kopi ASN 33 aparat MI 3 M3 


Ta 


aad Sa Na » PA SKI Mb MN TP ada 
Xa5 Ol "JB Sola SY La ca ra Mn 


o 
301 T 


sa Oo 2. & 4 4 
SSS V9 AI X5 OI 


pa 


en 


AN Is 6 JB A3 SEA II LSG ak MEA 


- 


2533 PA go dah as Ipin u JB rs 


Ia DS ag BII oal3 GI agbeM 32 ditet 
Ia AS Al yet BAN BAN SSS M3 lab 
AAN Ia IN OI 3 HI le, Ig 8g gt 


! 


As sae DM BEE WI Hak Ku 
Ce ag AI d6 AP, Tera Jaa Pra 


D3 Pj Sh Api ey Vip ME CemaKI NU Pad 


p 


Je mna ana Ga: Haag SE 3 
ag 3 di BAG JB ala BEE Il 


- 


2 H3 gal Ia Ie Ob Ika UE AI are ds 


YAN alam 
Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di 
tengah-tengah para shahabatnya, lalu ada seorang laki-laki datang seraya 
bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu ?". Beliau menjawab, "Iman ialah 
kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada 
pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman 
kepada hari berbangkit di akhirat". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya 
Rasulullah, apakah Islam itu ?". Beliau menjawab, "Islam ialah kamu 


4 


menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, 
mendirikan shalat wajib, membayar zakat yang difardlukan, dan berpuasa 
Ramadlan". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu 
?" Beliau menjawab, "Ihsan ialah kamu menyembah Allah seakan-akan 
kamu melihat-Nya, sungguh jika kamu tidak bisa melihat-Nya, maka 
sesungguhnya Dia melihatmu" Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya 
Rasulullah, kapankah hari giyamat itu ?". Beliau menjawab, "Orang yang 
ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. 
Tetapi akan aku ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya. Yaitu apabila 
budak perempuan melahirkan tuannya, itulah diantara tanda-tandanya. 
Apabila orang yang dahulunya telanjang, tanpa alas kaki menjadi para 
pemimpin, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila para penggembala 
kambing saling berlomba bermegah-megah dalam (mendirikan) bangunan, 
itulah diantara tanda-tandanya. Dalam lima hal, tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah". Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 
(yang artinya), "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Oiyamat, dan Dia-lah yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 
bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (AS. Lugman: 34). Kemudian orang laki-laki tersebut 
berpaling pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah orang laki-laki itu 
kembali !" Maka para shahabat mencarinya, namun mereka tidak melihat 
sesuatu pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itu tadi adalah Jibril, dia 
datang untuk mengajar manusia tentang agama mereka". IHR. Muslim juz 1, 
hal. 39, no. 5| 


sh Ki) " JB ga II OS JB AI 3 BAE 
bapa aa SY IA UV Lalin Pet Ian 


J0 SEL Ha NASA Ka 3) 2 AI ae 

ANN LA ME sa SENANG UNNES TN Ga GPS te MBA PS 
KSB Go AA 3 Ya db ds EA 
AA an ena z gi A (£ yA "4 Pena 

crlea BI Ara (domba NIS II v TS C 


5 


AN XI 


IK terlo NE SB IE NG aa SE As 
Io UG BB YA A8 OB DN 
0S 2G pa 2 533 4 ( ajar ayal 033525 


« 0. 


3 Ie del ca B6 IE LA AI 3 BS 


o 


Ga PI In ULANG Lena UI NG Ala SA 


gaB S 2 JS UANG CAS JLN la aus SI II 
AKA OB api 33 pb al aa ES AN, 
AE as H3 Ce db eh SI BEAN Jp Lis 
8g Ng ALI sad oa aa 2a as PI 
Pkn Tentasal 
ON YA Nee :J63 aa Me 


C3 108 Nina AI Ulat ol GI 53 Ola 


adu, tag AP: 


LAB Pa “J6 Keno, Aa AN Ga "JG 


Fa Pa 


Ba KE DB d3 BS Aa IS SI 1 OLI 


A. - - 


IE, gs Ja Undt Ke Pa IE Ig 


PNG SI JB AI IP 33 JB ASI Ga 


Aa 20 
mi 


naa 


& 9032 MU aa , Id SAI Aren tuan Ss i Eh 


Dari Yahya bin Ya'mar dia berkata, "Orang yang pertama kali tidak percaya 
tagdir di Bashrah adalah Ma'bad Al-Juhaniy. Kemudian ketika aku dan 
Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari pergi hajji atau 'umrah, kami berkata, 
"Seandainya kami bertemu dengan salah seorang shahabat Rasulullah SAW, 
maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan 
berkaitan dengan tagdir" Lalu 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab diberi 
taufig (oleh Allah) untuk kami ketika dia masuk masjid. Lalu aku dan temanku 
mendekatinya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di 
sebelah kirinya. Aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan 
kepadaku, maka aku berkata, "Wahai Abu 'Abdur Rahman, sesungguhnya di 
daerah kami ada orang-orang yang membaca Al-Guran dan mencari ilmu, 
(Yahya bin Ya'mar menceritakan keadaan mereka), tetapi mereka 
menganggap bahwa tagdir itu tidak ada, dan yang terjadi adalah sesuatu yang 


7 


baru (tidak didahului oleh tagdir dan ilmu Allah)". Maka 'Abdullah bin 'Umar 
menjawab, "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang itu, beritahukanlah 
kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan bahwa mereka 
berlepas diri dariku. Dan demi Tuhan yang Abdullah bin 'Umar bersumpah 
dengan-Nya, seandainya salah seorang dari mereka menafgahkan emas 
sebesar gunung Uhud, niscaya sedegahnya itu tidak akan diterima oleh Allah 
sehingga ia beriman kepada tagdir". Kemudian Ibnu 'Umar berkata : Telah 
menceritakan kepadaku ayahku, yaitu 'Umar bin Khaththab, ia berkata, 
"Dahulu pada suatu hari ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba 
datanglah seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambutnya 
sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada 
seorang pun diantara kami yang mengenalnya, ia datang kepada Nabi SAW 
lalu menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi SAW, dan meletakkan 
kedua tapak tangannya pada kedua paha Nabi SAW, orang laki-laki itu 
berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam ?". 
Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadlan, dan berhajji ke Baitullah jika 
kamu mampu melaksanakannya". Orang laki-laki itu berkata, "Kamu benar". 
(Umar bin Khaththab) berkata, "Maka kami heran terhadapnya, dia 
menanyakannya dan membenarkannya". Orang laki-laki itu bertanya lagi, 
"Beritahukanlah kepadaku tentang iman ?". Beliau menjawab, "Iman ialah 
kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para 
Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, dan tagdir baik dan buruk". Orang laki- 
laki itu berkata, "Kamu benar" Orang laki-laki itu bertanya lagi, 
"Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan ?". Beliau menjawab, "Ihsan ialah 
kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu". Orang laki-laki itu bertanya 
lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari giyamat ?". Beliau 
menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang 
bertanya". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang 
tanda-tandanya ?". Beliau menjawab, "Apabila budak perempuan melahirkan 
tuannya, (itu diantara tanda-tandanya). Dan kamu melihat orang yang 
dahulunya tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, 
mereka bermegah-megah dalam mendirikan bangunan, (itu diantara tanda- 
tandanya)". Kemudian orang laki-laki itu pergi. Maka aku tetap saja heran. 
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Hai 'Umar, tahukah kamu 
siapa orang yang bertanya tadi ?". Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui". Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril, dia datang kepada 
kalian untuk mengajarkan agama kalian". IHR. Muslim juz 1, hal. 36, no. 1J 


Bersambung ........ 


